Tresna Widiyaman, [02.10.16 20:02] 

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh 

Tresna Widiyaman, [02.10.16 20:03] 

Bismillahirrahmanirrahim 

Hari ini kita sudah beranjak pada kuliah jaringan episode ke-11, baik kita mulai saja kuliah hari ini 

Tresna Widiyaman, [02.10.16 20:03] 

#kuliah_online_cilsy_ll 

Tresna Widiyaman, [02.10.16 20:05] 

Setelah sebelumnya kita membahas mengenai protokol routing RIPvl dan RIPv2. Sekarang kita 
akan membahas mengenai protokol OSPR 

Tresna Widiyaman, [02.10.16 20:06] 

[Penjelasan] 

OSPF atau kalau kita uraikan (Open Shortest Path First) merupakan protokol link State yang 
mengubungkan setiap router dalam satu autonomous System. 

OSPF ini dikembangkan untuk menutupi kekurangan dari protokol RIP yang apabila di 
implementasikan dalam jaringan dengan skala besar RIP akan mengalami kondisi convergence. 

Tresna Widiyaman, [02.10.16 20:09] 

OSPF memiliki dua buah cara dalam menginplemetasikan jaringan dengan skala besar, karena 
protokol ini menggunakan konsep area dalam implementasinya. 

Untuk jaringan dengan skala yang masih kecil cara Single Area OSPF ini dapat kita gunakan. 

Tapi jika jaringan yang kita gunakan adalah skala besar maka kita gunakan cara Multi Area OSPF. 

Tresna Widiyaman, [02.10.16 20:13] 

Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh OSPF diantaranya : 

-Setiap router akan memiliki gambaran topologi jaringan karena protokol ini merupakan link State 
routing protokol, 

- Menggunakan Hello Packet untuk mengetahui keberadaan neighbor router, 

- Routing update akan dikirim apabila terjadi perubahan dalam jaringan dan dikirim secara 
multicast, 

- Dibagi berdasarkan konsep area 

- Merupakan classes routing protocol, dan memiliki fitur authentication pada saat pengiriman 
routing update (sama halnya dengan RIPv2) 

Tresna Widiyaman, [02.10.16 20:15] 

Router yang menjalankan OSPF hanya akan bertukar informasi routing dengan router OSPF lainnya 
yang berada dalam satu Autonomous System (AS) 

Tresna Widiyaman, [02.10.16 20:19] 

[ Photo ] 



CONTOH 


Tresna Widiyaman, [02.10.16 20:23] 

gambar diatas menjelaskan bahwa ketika R2 akan bertukar informasi dengan RI dan R3, maka 
router router tersebut harus mencapai kondisi adjecency. jika kondisi tersebut belum tercapai maka 
router tidak akan dapat bertukar routing update. 

kondisi ini bisa kita analogikan seperti kesepakatan antar router agar dapat saling bertukar informasi 
routing 

Tresna Widiyaman, [02.10.16 20:24] 

Baiklah sudah 20 menit, kita mulai sesi pertanyaan 

Tresna Widiyaman, [02.10.16 20:56] 

Baik jika tidak ada pertanyaan saya sudahi kuliah ini 

Tresna Widiyaman, [02.10.16 20:56] 

#kuliah_online_cilsy_ll 



